13. dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk 
Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang 
bersekutu (menentang rasul-rasul). 

14. Mereka semua itu tidak lain hanyalah 
mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi 
mereka) azab-Ku. 

15. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan 
hanya satu teriakan saja yang tidak ada bagi 
mereka untuk menyela. 

16. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami 
segerakanlah untuk kami bagian kami sebelum 
hari perhitungan". 

17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka 
katakan; dan ingatlah hamba Kami Dawud yang 
mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia adalah 
orang yang mau kembali (kepada Tuhan). 

18. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung- 
gunung untuk bertasbih bersama dia (Dawud) di 
waktu petang dan pagi, 

19. dan (Kami tundukkan pula) burung-burung 
dalam keadaan berkumpul. Masing-masing mereka 
mau kembali kepada Alloh. 

20. Dan Kami kuatkan kerajaan Dawud dan Kami 
berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan 
dalam memutuskan perkara. 

21. 0 Dan adakah sampai kepadamu berita 
orang-orang yang bermusuhan ketika mereka 
memanjat pagar mihrab? 

22. Ketika mereka masuk (menemui) Dawud lalu 
ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka 
berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) 
adalah dua orang yang bermusuhan yang sebagian 
kami berbuat zalim kepada sebagian yang lain; 
maka berilah keputusan antara kami dengan adil 
dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran 
dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 

23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 
sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan 
aku mempunyai seekor kambing betina saja. Maka 
dia berkata: "Serahkanlah kambing betinamu itu 
kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam 
perdebatan". 



> > 



>*<s > t £\'< *> 

fj {Jj ^J^J J J Oj^J ^J 



dan pen- Luth dan Dan bala mem- dan dan 

duduk kaum Tsamud 12 tentara punyai Fir'aun 'Ad 

nuhiw wa'aduw wafir'aunu dzul autad (12) Wa-tsamudu waqaumu luthiw wa-ash-habul 



Nuh 



rasul- telah men- kecuali/ semua Tidak golongan yang mere- Aikah 

rasul dustakan hanyalah itu lain 13 bersekutu ka itu 

aikah ula-ikal ahzab (13) In kullun illa kadz-dzabar rusula 



0 £ % 3jl % C 0 

bagi tidak satu suara keras/ melain- mere- me- Dan 

mereka ada kali teriakan kan ka itu nunggu tidak 14 

fahaqqa 'iqab (14) Wama yanzhuru ha-ula-i illa shaihataw wahidatam ma laha 



t < 

C_ r >U2_C' 

hukuman- maka 
Ku pastilah 



0 


V 


3 


05 


U 




// . 


y' S 


per- 


hari 


sebe- 


bagian 


untuk 


segera- 


Tuhan 


Dan mere- 


16 hitungan 




lum 


kami 


kami 


kanlah 


kami 


ka berkata 



ulangan/ dari 
sela 



min fawaq (15) Waqalu rabbana 'ajjil lana qith-thana qabla yaumil hisab (16) 



0 


% 


'jH \ 


b jjb 




oyy*i 


£ 3 




seorang yang 


sungguh 


tangan/ 


mem- Dawud 


hamba 


dan 


mereka 


apa atas 


Bersa- 


17 kembali 


dia 


kekuatan 


punyai 


Kami 


ingatlah 


katakan 


yang 


barlah 



Ishbir 'ala ma yaquluna wadzkur 'abdana dawuda dzal aidi innahu awwab (17) 





0 


x * 


/ » „ /J' 




XL\ 




gi 


Dan 


dan 


pada waktu 


mereka 


bersa- 


gunung- 




Kami me- Sungguh 


burung-2 


18 pagi 


petang 


bertasbih 


ma dia 


gunung 




nundukkan Kami 


Inna sakh-kharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil' asyiyyi wal-isyraq (18) Wath-thaira 










i/ ? // / 




L \j\ 




£ 


&. ? / > ^ 


kebijak- 


dan Kami beri- keraja- 


Dan Kami 




kembali/ 


kepada- masing-2 keadaan 


sanaan 


kan kepadanya annya 


kuatkan 


19 


bertobat 


Nya 




berkumpul 



mahsyuratan kullul lahu awwab (19) Wasyadadna mulkahu wa-atainahul hikmata 



mereka me- ke- orangyang berita telah datang Dan 
lompati pagar tika bermusuhan kepadamu apakah 

wafashlal khithab (20) Wahal ataka naba-ul khashmi idz tasawwarul 



_>UJJ 

perkara 



dan me- 
mutus 



1 » / / 


< 


\% 






Jjb 


& 


• A ' ^ 
\$ii 


O** 
\ — 


00 


kalian 


ja- 


mereka 


dari 


maka dia 


Dawud 


atas 


mereka 


Ke- 


mihrab/ 


takut 


ngan 


berkata 


mereka 


terkejut 






masuk 


tika 21 


kamar 



mihrab (21) ldz dakhalu 'ala dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf 



Iki 


% 


ij% L 


L0 


•&S 




3 


\' i 9 ' 
U 












melewati 


dan 


dengan 


di antara 


maka berilah 


sebagian 


atas 


sebagian 


berbuat 


dua orang 


batas 


jangan 


benar 


kami 


keputusan 


yang lain 




kami 


zalim 


bermusuhan 



khashmani bagha ba'dhuna 'ala ba'dhin fahkum bainana bilhaqqi wala tusy-thith 



Aj? 




£/ 4 


jt) 


\j! 


l\ 0 


440 ' 


Y' 


0 




kambing 


dan sem- 


sem- bagi- 


sauda- 


ini 


Sesung- 


jalan 


yang sa- 


ke- 


dan tunjuki- 


betina 


bilan puluh 


bilan nya 


raku 




guhnya 22 




ma/lurus 


pada 


lah kami 



wahdina ila sawa-ish shirath (22) Inna hadza akhi lahu tis'uw watis'una na'jataw 



5IS 0 


^lii-l 

> 


4 


s £*) 


£i£Ti 




Ai? 


3j 


(Dawud) 


perkara/ 


da- 


dan dia me- 


serahkan ia 


maka dia 


satu/ 


kambing 


dan 


berkata 23 


perdebatan 


lam 


ngalahkan aku 


kepadaku 


berkata 


seekor 


betina 


bagiku 



waliya na'jatuw wahidatun faqala akfilniha wa'azzani fil khithab (23) Qala 

Mi\ 8 0 % 0 JlJL Jui 

sungguh bercampur/ dari keba- dan kam- ke- kambing dengan dia berbuat za- sesung- 

menzalimi sepergaulan nyakan sungguh bingnya pada kamu meminta lim kepadamu guhnya 

laqad zhalamaka bisu-ali na'jatika ila ni'ajih wa-inna katsiram minal khulatha-i layabghi 



SSj 


oJ^uiii 


\JlSj 0 


Jii 


V) 


of*> 


& 


(+t***? 


dan 


kebajikan/ dan mereka ber- mereka 


orang-2 


ke- 


sebagian 


atas 


sebagian 


sedikit 


saleh 


buat/beramal beriman 


yang 


cuali 


yang lain 




mereka 


ba'dhuhum 'ala ba'dhin illal ladzina amanu wa'amilush shalihat waqalilum 








Obl) 








LSI 


b 




L* 


dan dia kem- 


tun- dan dia me 


- Tuhan- maka dia 


Kami me- 


bah- 


Dawud 


dan 


mereka apa 


bali/tobat 


duk nyungkur 


nya minta ampun 


ngujinya 


wa 




mengira 





ma hum wazhanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wakharra raki'aw wa-anab 



08 


/ 9 > / 

o—^j 


\ 9 i s 

J4) 






? r 

OJ 








tempat 


dan 


sungguh 


di sisi 


bagi- 


dan sesung- 


demi- 


bagi- 


Maka Kami 


kembali 


sebaik-baik 


dekat 


Kami 


nya 


guhnya 


kian/itu 


nya 


mengampuni 24 



(24) Faghafarna lahu dzalik wa-inna lahu 'indana lazulfa wahusna ma-ab 





/*/ 




J0 ' 


4 


t ' k' 




iS 




(l^) 


orang-orang yang bertakwa sama dengan orang- 
orang yang durhaka? 


manusia 


di 


maka berilah 


bumi 


di 


khalitah/ 


Kami menja- 


sungguh 


wahai 








antara 


keputusan 






penguasa 


dikan kamu 


Kami 


Dawud 


25 





(25) Yadawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardhi fahkum bainan nasi 



10S quh oi 'ij 



mereka orang-2 sesung- Alloh jalan dari maka akan me- hawa 
tersesat yang guhnya nyesatkanmu nafsu 

bilhaqqi wala tattabi' il hawa fayudhillaka 'an sabilil lah innal ladzina yadhilluna 



kau dan dengan 

ikuti jangan benar 



S ^4-i 


/»/ 




c 


•* ✓ 


t>\% 


Jal 




9 > 

O^ 


per- 


hari 


mereka me- 


dengan 


sangat 


azab bagi 


Alloh 


jalan 


dari 


26 hitungan 




lupakan 


apa yang 


keras 


mereka 









'an sabilil lahi lahum 'adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab (26) 



s|' l i 






L» b 


\j*J 








Jj 


mereka orang-2 persang- 


demi- 


batil/palsu/ di antara 


dan 


dan 


langit 


Kami 


Dan ti- 


kafir yang kaan 


kianlah 


sia-sia 


keduanya 


apa 


bumi 




jadikan 


daklah 



Wama khalaqnas sama-a wal-ardha wama bainahuma ba-thila dzalika zhannul ladzina kafaru 



\j^Jcj 


Js\ 


SJii 


^/*/ < 

J' © 


j&\ 


05 




ooJJ 




dan mereka 


mereka 


orang-orang 


Kami Atau 


api ne- 


dari 


mereka 


bagi orang- 


maka ce- 


beramal 


beriman 


yang 


jadikan 27 


raka 




kafir 


orang yang 


lakalah 



fawailul lilladzina kafaru minan nar (27) Am n a j ' a I u I ladzina amanu wa'amilush 



/ * 


80 ' 




L* / f 

J£i\ 




c^JlJJ 


seperti orang 
yang durhaka 


orang-orang 
yang bertakwa 


Kami atau 

jadikan 


bumi 


di seperti orang-2 yang 

berbuat kerusakan 


kebajikan/ 

saleh 



shalihati kalmufsidina fil ardhi am naj'alul muttaqina kalfujjar 



24. Dawud berkata: "Sesungguhnya dia telah 
berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari 
orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka 
berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan 
Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka 
ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur tunduk sujud dan bertobat. [i] 

25. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. 
Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan 
yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang 
baik. 

26. Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan 
kamu khalifah di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
(atau benar) dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan 
kamu dari jalan Alloh. Sesungguhnya orang-orang 
yang tersesat dari jalan Alloh akan mendapat azab 
yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. 

27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi 
dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. 
Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 
kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena 
mereka akan masuk neraka. 

28. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama 
dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di 
muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap 



29. Ini (Al Quran) adalah sebuah kitab yang Kami 
turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 
mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan untuk 
mengingatkan orang-orang yang mempunyai hati. 

30. Dan Kami karuniakan kepada Dawud, 

Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia adalah orang yang suka kembali 
(kepada Tuhannya), 

31. ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda 
yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu 
berlari pada waktu sore, 

32. maka ia berkata: "Sesungguhnya aku 
menyukai kesenangan terhadap barang yang baik 
(yakni kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku 
sampai kuda itu hilang dari pandangan". 

33. "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku". 
Lalu ia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. 

34. Dan sesungguhnya Kami telah menguji 
Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas 
kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), 
kemudian ia kembali bertobat (kepada Tuhannya). 

35. la berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 
anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak 
dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi". 

36. Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin 
yang berhembus dengan baik menurut ke mana 
saja yang dikehendakinya, 

37. dan (Kami tundukkan pula kepadanya) 
syaitan-syaitan (yakni) semua ahli bangunan dan 
penyelam, 

38. dan syaitan yang lain terikat dalam belenggu. 

39. Inilah anugerah Kami; maka berikanlah 
(kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu 
sendiri) dengan tanpa perhitungan. 

40. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan 
yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang 
baik. 

41. Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayyub, ketika 

ia menyeru Tuhannya: "Sesungguhnya aku 

diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan". 

42. (Alloh bertirman): "Hentakkanlah kakimu; 

inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk 
minum". 



53 




© 
> ^ - 




Ar^ 






44 : 


orang-2 yang 
mempunyai 


dan untuk 
mengingatkan 


ayat- 

ayatnya 


supaya mereka 
memperhatikan 


penuh 

berkah 


kepada 

kamu 


Kami tu- 
runkan ia 


Kitab 



(28) Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyaddabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul 



\j\ 


<<\ 






>j><A 




9 

> 


orang yang 


sesung- 


hamba 


sebaik- Sulaiman 


kepada 


Dan Kami 


hati/ 


suka kembali 


guhnya dia 




baik 


Dawud 


karuniakan 29 


pikiran 



albab (29) Wawahabna lidawuda sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab 



\a 

— x 


> 1 . i u 






^ > 


& 


yang ce- 


yang diam wak- 


pada wak- 


atasnya/ 


ditun- 


Ke- 


pat berlari 


tu berhenti 


tu sore 


kepadanya 


jukkan 


tika 



sungguh Maka dia yangce- yangdiamwak- pada wak- 

aku berkata 31 pat berlari tu berhenti tu sore 

(30) ldz 'uridha 'alaihi biPasyiyyish shafinatul jiyad (31) Faqala inni 



> * ^ > 


* s '' 


(j^ 






3l\ 






dengan 


tersembunyi/ 


se- 


Tu- 


ingat dari 


yang 


kese 


aku me- 


tabir 


tertutup 


hingga 


hanku 




baik 


nangan 


nyukai 



ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bilhijab (32) 

lis J3J <3> ipi <>ij£ c £ 

Kami telah Dan se- dan dengan/pada meng- lalu dia mu- kepa- Bawalah 

menguji sungguhnya 33 leher kaki usap-usap lai berbuat daku kembali 

Rudduha 'alayy fathafiqa mas-ham bissuqi wal-a'naq (33) Walaqad fatanna 



*..* 1 


jls © 




r u -^ 






5 


ampuni- 


Tu- 


Dia 


dia kem- 


kemu- tubuh 


kur- atas 


dan Kami jatuh- 


Sulai- 


lah 


hanku 


berkata 34 


bali 


dian 


sinya 


kan/letakkan 


man 



sulaimana wa-alqaina 'ala kursiyyihi jasadan tsumma anab (34) Qala rabbigh fir 

0 Jj. M ^ M 5 ĕJ o, U 

Maha En g- sungguh sesu- dari bagi patut/ ti- kera- kepa- anuge- untuk 
35 Pemberi kaulah Engkau dahku seorang pantas dak jaan daku rahkan 

aku 

ll wahabll mulkal la yambaghl li-ahadim mim ba'dl innaka antal wahhab (35) 





0 uU 


> rs' 




%Jk 


0 / 

9 - 




2 




Dan 


ia tuju/ 


ke mana 


baik/ 


menurut pe- 


mengalir 


angin 


bagi- 


Maka Kami 


setan-setan 


36 kehendaki 


saja 


lembut 


rintahnya 


berembus 




nya 


tundukkan 



Fasakh-kharna lahur rlha tajri bi-amrihi rukha-an haitsu ashab (36) Wasy-syayathina 





4 




S 9 ' \< (f^\ 

© 




& 

& 


be- 


da- 


yang 


Dan 


dan pe- 


ahli ba- 


lenggu 


lam 


terikat 


yang lain 37 


nyelam 


ngunan 



kulla banna-iw waghawwash (37) Wa-akharina muqarranina fil ashfad (38) Hadza 

35 M 2 <M i 

dan sungguh di sisi bagi- Dan perhi- dengan tahan- atau maka anugerah 

baik dekat Kami nya sungguh 39 tungan tanpa lah berikanlah Kami 

'atha-una famnun au amsik bighairi hisab (39) Wa-inna lahu 'indana lazulfa wahusna 



yM' 




4' 


V' 




setan 


menimpa 


sesung- 


Tuhan- 


dia me- 




aku 


guhnya aku 


nya 


nyeru 









• 



Dan tempat 

ingatlah 40 kembali 



ma-ab (40) Wadzkur 'abdana ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyasy syaithanu 



dan sejuk (untuk) ini dengan Hentak- d; 

42 minum mandi kakimu kanlah 41 s 

binushbiw wa'adzab (41) Urkudh birijlik hadza mughtasalum bariduw wasyarab (42) 






dengan 

kepayahan 






XISn j (s 



pikiran bagi orang yang dan pelajaran/ dari rahmat beserta dan serupa/ keluar- kepa- Dan Kami 
mempunyai peringatan Kami mereka sebanyak itu ganya danya anugerahkan 

Wawahabna lahu ahlahu wa-mitslahum ma'ahum rahmatam minna wadzikra li-ulil albab 



>\ 9 " i'i & '■ 



<' * * * i' \< T . 

JJ 



seorang Kami da- sungguh kamu me- dan dengan- maka ranting/se- denganta- Dan 
yangsabar pati dia Kami langgar jangan nya pukullah ikatrumput ngan kamu ambillah 43 

(43) Wakhudz biyadika dhigh-tsan tadhrib bihi wala tahnats inna wajadnahu shabira 



dan dan Ibrahim hamba-2 Dan 

Ya'qub lshaq Kami ingatlah 44 bali/bertobat dia 

ni'mal 'abdu innahu awwab (44) Wadzkur 'ibadana ibrahima wa-is-haqa waya'quba 



orang yang kem- sungguh hamba sebaik- 

baik 



mem- 

punyai 



fUL\ L ©) jLJj% Jj\ 

ingat/meng- dengan su- Kami menyu- Sesungguh- dan pan- tangan/ 

ingat ci/bersih cikan mereka nya Kami 45 dangan/ilmu perbuatan 

ulil aidi wal-abshar (45) inna akhlashnahum bikhalishatin dzikrad 

$i\j 0 iuiji '££XS\ Jj p\j 

Dan terpilih orang-orang benar-2 pada sisi Dan sung- rumah/ 

ingatlah 47 pilihan termasuk Kami guh mereka 46 kampung 

dar (46) Wa-innahum 'indana laminal mush-thafainal akhyar (47) Wadzkur 



J 



IjIII 



% tii 0 ‘jpii j 

peringatan/ ini orang-2yang dari/ter- dan dan 

pelajaran 48 terpilih masuk semuanya 

isma'ila walyasa'a wa-dzalkifli wakullum minal akhyar (48) Hadza dzikr 



^2\j 



dan llyasa 
Zulkifli 



lsma'il 



vgVl 



» 



& 

terbuka 'Adn 






OIJ 



pintu- bagi terbuka 'Adn Surga tempat benar-2 bagi orang-2 dan 

pintu mereka 49 kembali baik yang bertakwa sungguh 

wa-inna lilmuttaqina lahusna ma-ab (49) Jannati 'adnim mufattahatal lahumul abwab 






banyak 



dan mi- 
51 numan 

(50) Muttaki-ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratiw wa-syarab (51) 



A) 






& 




© 


sebagai tempat tinggal, 


dengan bu- 


di dalam- 


mereka 


di da- 


Mereka 






ah-buahan 


nya (surga) 


meminta 


lamnya 


bersandar 


50 







< *>^ > 
OJMJy 


L. lAjb Qp 






> , i 


jPJC&j 


♦ 


pada 


dijanjikan 


apa inilah 


sebaya 


pan- 


tidak 


Dan di sisi 




hari 


padamu 


yang 52 




dangan 


liar 


mereka 





Wa'indahum qashiratuth tharfi atrab (52) Hadza ma tu'aduna liyaumil 



x' *\< > 

>\j \j to 



\(1 l» £ djj \ 1 L j 



jCJ-I 



dan sesung- 


Ini 


habis 


dari bagi- tidak- 


rezeki 


inilah Sesung- 




perhi- 


guhnya 


54 




nya lah 


dari Kami 


guhnya 


53 


tungan 


hisab (53) 


inna hadza larizquna ma lahu min nafad (54) 


Hadza wa- 


inna 






> s 

IJU b ( 


© 








/*S 'i "J. 




Ini 


tempat 


maka alang 


mereka me- 


neraka 


tempat 


benar- 2 


bagi orang-2 




56 tinggal 


kah buruk 


masukinya 


Jahanam 


55 kembali 


buruk 


yang durhaka 



lith-thaghina lasyarra ma-ab (55) Jahannama yashlaunaha fabi sal mihad (56) Hadza 



43. Dan Kami anugerahi dia (dengan 
mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami 
tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka 
pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai pikiran. 

44. Dan ambillah seikat rumput dengan 
tanganmu, maka pukullah dengan seikat rumput 
itu (isterimu) dan janganlah kamu melanggar 
sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) 
seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mau 
kembali (kepada Tuhannya). 

45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, 
lshaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan- 
perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. 

46. Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka 
dengan bersih agar mengingat negeri akhirat. 

47. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami 
benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang 
terpilih. 

48. Dan ingatlah akan Isma' il, llyasa' dan Zulkifli. 
Mereka semua termasuk orang-orang yang 
terpilih. 

49. Ini (Al Quran) adalah peringatan. Dan 
sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa 
benar-benar (disediakan) tempat kembali yang 
baik, 

50. (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka 
bagi mereka, 

51. di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipan- 
dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak 
dan minuman di surga itu. 

52. 0 Dan pada sisi mereka (ada bidadari- 
bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya 
umurnya. 

53. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari 
berhisab (atau perhitungan). 

54. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki 
dari Kami yang tiada habis-habisnya. 

55. Beginilah (keadaan mereka). Dan 

sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka 
benar-benar (disediakan) tempat kembali yang 
buruk, 

56. (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk 
ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu 



57. Inilah (azab neraka), biarlah mereka 
merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat 
panas dan airyang sangat dingin. 

58. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai 
macam. 

59. (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu 
golongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk 
berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)". 
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang 
durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada 
mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk 
neraka". 

60. Pengikut-pengikut mereka menjawab: 
"Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat 
datang bagimu, karena kamulah yang 
menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat 
buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap". 

61. Mereka berkata (lagi): "Ya Tuhan kami; 
barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam 
azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya 
berlipat ganda di dalam neraka". 

62. Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa 
kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di 
dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang 
jahat (atau hina). 

63. Apakah kami dahulu menjadikan mereka 
olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak 
melihat mereka?" 

64. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, 
(yaitu) pertengkaran penghuni neraka. 

65. Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya 
aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali- 
kali tidak ada Tuhan selain Alloh Yang Maha Esa 
dan Maha Mengalahkan. 

66. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. 

67. Katakanlah: "Berita itu (Al Quran) adalah berita 
yang besar, 

68. yang kamu berpaling dari Al Quran itu. 

69. aku tiada mempunyai ilmu pengetahuan 
sedikitpun tentang pemimpin tertinggi (malaikat) 
itu, ketika mereka berbantah-bantahan (atau 
bertengkar). 

70. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa 
sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi 
peringatan yang nyata". 

71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu bertirman kepada 
malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan 
manusia dari tanah". 



/®S 


'4J, 


9 

04 




(y ijUj 




>’>- ->./.< 
ojSjJCJS: 


berpasangan/ 


bentuknya/ 


dari 


Dan 


dan air sa- 


air sangat 


maka mereka 


58 bermacam-2 


serupa 




yang lain 


57 ngatdingin 


panas 


merasakannya 



falyadzGquhu hamimuw waghassaq (57) Wa-akharu min syaklihi azwaj (58) 

api/ne- mereka sungguh kepada ucapan sela- tak beserta masuk berde- go- Ini 

59 raka masuk mereka mereka mat datang ada kalian sak-desakan longan 

Hadza faujum muqtahimum ma'akum la marhabam bihim innahum shalun nar (59) 

tempatmene- maka a- bagi kalian menye- ka- bagi ucapan sela- tak ka- bahkan/ Mereka 

60 tap/tinggal mat buruk kami diakannya lian kalian mat datang ada lian sebenarnya berkata 
Qalu bal antum la marhabam bikum antum qaddamtumuhu lana fabi k sal qarar (60) 






U jb U ly* U j \y& 

neraka di berlipat azab maka tambah- ini bagi menyedia- barang Tuhan Mereka 

61 dalam ganda kan kepadanya kami kan/membawa siapa kami berkata 

Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazid-hu 'adzaban dhi'fan fin nar (61) 

y>j£\ 0 j\^\ J \& ^ U U \J\ij 

Apakah kami orang-orang dari kami mengang- adalah orang kami ti- bagi me- Dan mere- 

jadikan mereka 62 jahat gap mereka kami laki-2 melihat dak kami ngapa ka berkata 

Waqalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar (62) Attakhadznahum 

v. /*s >r <a »•' - -r i-r 



peng- perteng- pasti be- demi- Sesung- pengli- dari suram /ti- atau ejekan /o- 

huni karan nar/terjadi kian itu guhnya 63 hatan mereka dak melihat lok-olokan 

sikhriyyan am zaghat 'anhumul abshar (63) Inna dzalika lahaqqun takhashumu ahlin 





jJ)\ J \ Jj 


<9 


6j 


.*> 

jJJ* 


bl 


t2j $ 


<3> 




Maha Me- 


yang Alloh kecu- tu- 


dari/ 


dan 


seorang pem- 


aku 


sungguh Kata- 




api/ 


ngalahkan 


satu ali han 


ada 


tidak 


beri peringatan 




hanyalah kanlah 


64 


neraka 



nar (64) Qul innama ana mundzir wama min ilahin illal lahul wahidul qahhar (65) 

f" "> /N >*'\\ \'>'°' \" <j\' -1" 

3r» jUJJi U j ' <y>j 



be- ia/ Kata- Maha Maha- di antara dan apa dan 

rita itu kanlah 66 Pengampun perkasa keduanya yang bumi 

Rabbus samawati wal-ardhi wama bainahumal 'azizul ghaffar (66) Qul huwa naba-un 



langit Tuhan 



jaii 3 :ft; 0 p <$)\ 

ter- dengan pemim- ilmu dari ba- ada Ti- orangyang darinya Ka- besar 

tinggi pin/golongan giku dak 68 berpaling lian 67 

'azhim (67) Antum 'anhu mu'ridhun (68) Ma kana liya min 'ilmim bilmala-il a'la 

'*fc ,1i n T?(\ <\ 'II -ri -.1 (t) -i 



% 3is % u o % 3)^5 3' 0 5U* li 

Tuhan berfir- Ke- nyata pemberi aku sungguh mela- kepa- diwah- Ti- mereka ke- 

kamu man tika 70 peringatan hanyalah inkan daku yukan dak 69 bertengkar tika 

idz yakhtashimun (69) ly yuha ilayya illa annama ana nadzirum mubin (70) ldz qala rabbuka 



9 f 

4*3 

s - s 


> 




0 






& 


■JCTu 


ke da- 


dan Ku- 


telah Kusempur- Maka 


tanah 


dari manu- 


mencip- 


sungguh 


kepada 


lamnya 


tiupkan 


nakan kejadiannya apabila 


71 


sia 


takan 


Aku 


malaikat 



lilmala-ikati inni khaliqum basyaram min thin (71) Fa-idza sawwaituhu wanafakhtu fihi 






> 








< 9 > 
•*/ > 


$5 


\yHAi 


L&JJ 


semua 

mereka 


malaikat 


Maka 

bersujud 


72 


bersujud 


kepa- 

danya 


maka tun- 
duklah kalian 


ruh-Ku 



mir ruhi faqa'u lahu sajidin (72) Fasajadal mala-ikatu kulluhum 



bt 

dari 




bt 



' 6 * 

jbj pjCL-p 












(Alloh) orang-orang dari /ter- dan ada- ia menyom- Iblis 

berfirman 74 yang kafir masuk lah ia bongkan diri 

ajma'un (73) illa iblisas takbara wakana minal kafirin (74) Qala 



Ke- 

cuali 73 



se- 

muanya 





X" 

♦ •* •*> 




Q 


O&T-O 


o' 








adalah atau 


apakah kamu me- dengan 


Kucip- 


pada 


kamu 


un- 


mence- 


apa 


wahai 


kamu 


nyombongkan diri tangan-Ku 


takan 


apa yang 


bersujud 


tuk 


gahmu 


yang 


Iblis 



ya-iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta 





9 

bt 


* „ i . * 


J 

* 


9 




1’- 




o S 
61 


Jl5 


0 


bt 


tanah 


dari 


dan Engkau 


api 


dari 


Engkau cip- 


darinya 


lebih 


aku 


(Iblis) 


orang-2 yang 


dari/ 






ciptakan dia 






takan aku 




baik 




berkata 


75 lebih tinggi 


termasuk 



minal 'alin (75) Qala ana khairum minhu khalaqtani min nariw wakhalaqtahu min thin 



9/ 




iHb 


oij 






hari 


sam- kutuk- 


atas 


Dan 


ter- 


maka sung- darinya maka kelu- 




pai an-Ku 


kamu 


sungguh 


77 kutuk 


guh kamu (surga) arlah kamu 



(76) Qala fakhruj minha fa-innaka rajim (77) Wa-inna 'alaika la' nati ila yaumid 




(Alloh) 

berfirman 76 



'Ij* iiiiU Jli 






* ^ 


56 


0 90' 


dan/ter- maka sung- (Alloh) 


mereka di- 


hari sam- 


maka tangguh 


- Tu- 


(Iblis) 


pemba- 


masuk guh kamu berfirman 79 


bangkitkan 


pai 


kanlah aku 


hanku 


berkata 


78 lasan 


din (78) Qala rabbi fa-anzhirni ila yaumi yub'atsun (79) Qala fa-innaka minal 












9 / 


& 


0 




maka demi ke- (Iblis) 


tertentu/ 


waktu 


pada 


Sam- 




orang-2 yang diberi 


muliaan-Mu berkata 81 


ditentukan 




hari 


pai 


80 


penangguhan 



munzharin (80) lla yaumil waqtil ma'lum (81) Qala fabi'izzatika 



(m^ 






• ^ 


P 0 






orang-orang yang 


di antara 


hamba- 


Ke- 


semu- 


83 


mukhlis /disucikan 


mereka 


hamba-Mu 


cuali 82 


anya 


la-ughwiyannahum ajma'in (82) 


illa 'ibadaka minhumul mukhlashin (83) 





sungguh akan aku 
sesatkan mereka 



> 








0 


M>-r 




mengikuti 


dan dari 


da- 


neraka 


Sungguh akan 


Aku ka- 


dan yang be- 


kamu 


orang-2 


rimu 


Jahanam 


Aku penuhi 84 


takan 


nar/kebenaran 



Qala falhaqqu walhaqqa aqul (84) La-amla-anna jahannama minka wamimman tabi'aka 




maka yang (Alloh) 
benar berfirman 







_^sJ £ j >\ L* J5 




orang-2yang dari/ter- aku dan bu- upah dari atas- aku meminta ti- Kata- 

mengada-ada masuk kanlah nya kepada kalian dak kanlah 85 

minhum ajma'in (85) Qul ma as-alukum 'alaihi min ajriw wama ana minal mutakallifin 



SUirl 

semu- 

anya 







di antara 
mereka 







rc 



£ 23 ; 



0 515 % % j 




waktu sesu- beri- Dan sungguh kalian bagi se- peringatan/ ke- ia Tidak 

88 dah tanya akan mengetahui 87 mesta alam pengajaran cuali lain 86 

(86) ln huwa illa dzikrul liTalamin (87) Walata'lamunna naba-ahu ba'da hin (88) 



72. Maka apabila telah Kusempurnakan 
kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh 
(ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tunduk 
bersujud kepadanya". 

73. Maka bersujud semua malaikat, 

74. kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan dia 
termasuk orang-orang yang kafir. 

75. Alloh berfirman: "Hai iblis, apakah yang 
menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku- 
ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu 
menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) 
termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?". 

76. Iblis berkata: " aku lebih baik darinya, karena 
Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia 
Engkau ciptakan dari tanah". 

77. Alloh berfirman: "Maka keluarlah kamu dari 
surga; sesungguhnya kamu terkutuk, 

78. Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu 
sampai hari pembalasan". 

79. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah 
aku sampai hari mereka dibangkitkan". 

80. Alloh berfirman: "Sesungguhnya kamu 

termasuk orang-orang yang diberi tangguh, 

81. sampai kepada hari yang telah ditentukan 
waktunya (yakni hari Kiamat)". 

82. Iblis menjawab: "Demi Kemulian-Mu, sungguh 
aku akan menyesatkan mereka semua, 

83. kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di 
antara mereka. 

84. Alloh berfirman: "Maka yang benar (adalah 
sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku- 
katakan". 

85. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi 
neraka Jahanam darimu dan dari orang-orang yang 
mengikuti kamu di antara mereka semua. 

86. Katakanlah (hai Muhammad): "aku tidak 
meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku 
dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang 
mengada-adakan. 

87. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan 
bagi semesta alam. 

88. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui 
(kebenaran) berita Al Quran itu setelah beberapa 
waktu lagi. 





